


Batch Processing dan Droplet 


Adobe Photoshop menyediakan fasilitas Image Processor, Batch, 
dan Droplet untuk memudahkan pengolahan beberapa image 
sekaligus. Masing-masing fasilitas ini memiliki kemampuan khas 
dan unik sehingga dapat memenuhi kebutuhan Anda dalam 
pengolahan sekumpulan image dengan lebih cepat dan efisien. 


Nah, bab ini secara khusus mengulas mengenai kemampuan dan 
penggunaan masing-masing fasilitas tersebut sehingga kelak Anda 
dapat memilih dengan tepat fasilitas yang sesuai kebutuhan. 


MENGGUNAKAN FASILITAS 
IMAGE PROCESSOR 


Fasilitas Image Processor berfungsi untuk mengubah dan mem- 
proses beberapa file sekaligus. Fasilitas ini memberikan bagi Anda 
kemudahan untuk memproses beberapa file tanpa membuat 
sebuah Action terlebih dahulu. Dengan fasilitas ini, Anda dapat 
mengubah atau melakukan konversi sekumpulan file JPEG, PSD, 
TIFF atau mengonversi file-file secara serentak ke dalam tiga 
format tersebut. Anda juga bisa mengubah ukuran image-image ke 
dalam ukuran yang telah ditentukan, menambahkan color profile, 
mengonversi beberapa file menjadi sRGB dan menyimpannya 
dalam format JPEG untuk web, serta menambahkan informasi 
metadata copyright pada image hasil konversi. 


171 


Untuk menggunakan fasilitas Image Processor, lakukan langkah- 
langkah di bawah ini. 


1. Awali dengan memilih File » Scripts » Image Processor. 


2. Pada jendela Image Processor yang muncul, masuklah ke 
bagian 1, yakni bagian Select the images to process dan 
aktifkan opsi Open First Image to Apply Settings agar image 
pertama ditampilkan dan Anda bisa melakukan pengaturan 
untuk image tersebut. Selanjutnya pengaturan itu juga akan 
diterapkan pada image lainnya. 


IM Image Processor 





“0 Select the images to process " Run 
Include All sub-folders 


(& 9 @ (select Folder...| No images have been selected . Sancel 


























IM open first image to apply settings 





Pk “Select tocatioi "save processed' images 
@ Save in Same Location 

















Oo (Select Folder... | 





File Type 











M Save as JPEG Resize to Fit 


Ouality: Ea 


Convert Profile to sRGB 




















Save as PSD 





Oj 











Save as TIFF 








Preferences 





LI Run Action: Default Actions ox) IVigne 








Copyright Info: | 





M Include ICC Profile 





Tampilan pengaturan di bagian 1 pada jendela Image Processor 


3. Setelah itu klik tombol Select Folder. 


4. Lanjutkan dengan memilih folder berisi image yang hendak 
diolah menggunakan fasilitas ini pada kotak dialog Choose a 
Folder yang muncul. 


172 


Choose a Folder 


Pick a source folder 





(O Bangunan 
BH (0) Benda 
? Bunga 


er Desain 


(SD Fruit 

kg Hewan | 

(9) Kartun Kk 
« 


Folder: | Hewan 








Memilih folder image 


Jika sudah pilihlah tombol OK. 


Kembali ke jendela Image Processor, masuklah ke bagian 2, 
yakni bagian Select Location to save processed images. Klik 
opsi Select Folder lalu pilih tombol Select Folder untuk me- 
nentukan lokasi penyimpanan image hasil olahan. 


IM Image Processor 





CD Select the images to process 





UD Include Al sub-folders 
D (select Folder...| Puji TitipImagelHewan 
IX. 9nen first image ta apa settings 


1/09 Select location to save processed images 
1 Save in Same Location CJ Keep folder structure 


» 0 
(5 
@ (select Folder.x| No folder has been selected 









































10 File Type Select location to save processedimages | 
“engan MI Siieras pEa Sae oFi sa 


Oualty: (5) 


IU) Convert Profile to sRGB 








UC Save as PSD 
MI Madmiz 











UI save as TIFF 














O Preferences 


Ulkunaction: (DefauitActions — | (Vignette (selection) - 











Copyright Info: 





M Include ICC Profile 





Memilih tombol Select Folder 


173 


7. Pada kotak dialog Choose a Folder yang muncul, tentukan 
lokasi penyimpanan file image hasil olahan. Jika Anda ingin 
membuat sebuah folder baru, klik tombol Make a New Folder 
dan ketikkan nama untuk sebuah folder baru yang muncul. 


Choose a Folder 


Pick a destination folder 





? Bunga 
& Desain 
(D Fruit 


3 0 Ke 


NG Hewan 
(9 Kartun k 
# (X9 Koleksi Font 


« 


Folder: New Folder 


Make New Folder OK Cancel 








Menentukan folder penyimpanan hasil olahan 


8. Sesudah itu pilihlah tombol OK. 


9. Kembali ke jendela Image Processor, masuklah ke bagian 3, 
yakni bagian File Type dan pilihlah salah satu format file yang 
Anda inginkan. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing 
format yang tersedia. 


e Untuk semua format, gunakan opsi Resize to Fit dan 
masukkan nilai di kolom Height dan Width untuk mem- 
pertahankan perbandingan ukuran dan tidak melakukan 
cropping. 

e Untuk format JPEG, skala nilai @uality sama seperti skala 
nilai yang digunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nilai 1 
mewakili kualitas terendah, sedangkan nilai 12 mewakili 
kualitas terbaik. Aktifkan pula opsi Convert Profile to 
sRGB pada image yang digunakan untuk web atau untuk 
image yang hendak dikirimkan. 


e Untuk format PSD, aktifkan opsi Maximize Compatibility 
agar file-file layer bisa dibaca oleh aplikasi lain yang men- 
dukung format Photoshop. 


e Untuk format TIFF, aktifkan opsi LZW Compression untuk 
memperkecil kehilangan data kompresi. 


174 


MM Image Processor 


Select the images to process 


r CJ Include All sub-folders 
EAPUji TitiplImage| Hewan 





Select Folder... 





MI open first image to apply settings 














F3 Select location to save processed images. 








O (Select Folder... 





MX Save as JPEG 


Cuit: ho) R 


ID convert Profile to sRGB 





ave in Same Location CJ Keep folder structure 

















APuji Titip(Imag...i Image Processor 


LO Resize to Fit 





Ui save as PSD 
m 





Ui save as TIFF 


0 Preferences 


UlRunAction: — (Default Actions 





x) (vonette (selecton) -) 





Copyright Info: 
M Include ICC Profile 





Tampilan pengaturan di bagian File Type 


10. Selanjutnya masuklah ke bagian 4, yakni bagian Preferences. 
Di bagian ini Anda bisa melakukan beberapa pengaturan 
seperti memilih salah satu Action yang hendak dijalankan, 
memasukkan informasi Copyright, dan menambahkan profil 
warna ICC (International Color Consortium). 


MM Image Processor 


Select the images to process 


CH Include All sub-folders 
EAPuji Titip|ImagelHewan 


Select Folder... 





IM Open first image to apply settings 

















Select location to save processed Images 








@O |Select Folder... 





aye in Same Location LX) Keep folder structure 














EAPuji Titip|Imag..il Image Processor 





) File Type 
MX Save as JPEG 


Ouaity: (10 | 


ID convert Profile to sRGB 


UU Resie to Fit 





Ui save as psD 
w 





UU save as TIFF 








Preferences 


MI Run Action: — (Defauit Actions 


TJ (rreteceecton - 











Copyridhtinfo: — fl 








MM Include ICC Profile 





Tampilan pengaturan di bagian Preferences 


11. Setelah melakukan pengaturan di atas, pilihlah tombol Run. 


175 


MENGGUNAKAN FASILITAS BATCH 


Fasilitas Action memudahkan penerapan serangkaian langkah 
pada sebuah image. Tetapi masalah lain muncul, yakni ketika 
harus menerapkan Action yang sama ke beberapa image. Ten- 
tulah keadaan seperti ini akan menyita waktu dan energi Anda. 
Misalnya saja, ketika Anda menggunakan Action untuk membuat 
semua image menjadi hitam putih, membubuhkan nama Anda 
pada setiap image, mengubah ukuran semua file image, dan 
tindakan-tindakan serupa lainnya. 


Nah, jika menghadapi keadaan ini, Anda dapat mengatasinya 
menggunakan batch prosesing melalui fasilitas Batch yang 
disediakan oleh Photoshop. 


CATATAN: 


Demi keamanan file image Anda, hindari menerapkan Action pada 
image original. Sebaiknya terapkan Action pada file image hasil 
penggandaan. 


Untuk menggunakan fasilitas Batch ini, siapkanlah terlebih dahulu 
Action yang berisi langkah-langkah pengolahan image yang 
hendak Anda terapkan pada sejumlah file. Berilah nama yang 
spesifik untuk Action ini agar Anda mudah mengenalinya. 





DL Default Actions 
sa 

TT D Soft Love 

D Hard Love 

b Missing Mile 





D Professional Bit 

D Professional BW Grain 
D Inverted Mary 

D Inverted Mary Blu 

D Soft Bleach 


D Happy 
b Dreaming 


b summer 


aaaaaanaagagaa 
- — — - n 


b spring 














Te vb H3 





Tampilan sebuah Action 


176 


Jika sudah, lantas gunakanlah fasilitas Batch dengan mengikuti 
panduan di bawah ini. 


1. Pertama-tama pilihlah menu File » Automate » Batch. 


2. Pada jendela Batch yang muncul, tentukan Action yang 
hendak diterapkan untuk image di kotak kombo Set dan 
Action. 


Play 
Set: | MyAction 


Action: | Soft Bleach 


Source: | Folder be 


(Choose... ) E-Puji TitipImagelBatchi 
Override Action “Open” Commands 
Include All Subfolders 

Suppress File Open Options Dialogs 
Suppress Color Profile Warnings 


























Destination: | Folder “| 


Choose... | EAPuji TitipImage'Hasil Batchi 
Override Action “Save As" Commands 

File Naming 
Example: MyFile1a1040111.gif 














Document Name “ | 4 1 Digit Serial Number 
Serial Letter (a, b, c...) m4141 Digit Serial Number 
ddmmyy (date) v4) extension 


Starting serial#: | 1 

















Compatibility: 1 





Errors: | Log Errors To File w 


EMPuji Titip1Log Error.txt 





Jendela Batch 


3. Lanjutkan dengan memilih file image yang hendak diolah 
menggunakan fasilitas Batch di kotak kombo Source. 


e Pilihlah opsi Folder untuk memproses file-file image yang 
terdapat di sebuah folder. Lantas klik tombol Choose untuk 
memilih folder yang spesifik. 


e Pilihlah opsi Import untuk melakukan impor dan mem- 
proses dokumen PICT. Dokumen PICT merupakan file 
yang digunakan pada versi terdahulu OS Mac. 


e Pilihlah opsi Opened Files untuk memproses dokumen 
yang saat ini sedang aktif di jendela Adobe Photoshop. 


177 


Pilihlah opsi Bridge untuk mengolah image yang telah 
terseleksi pada jendela Adobe Brigde. 


CATATAN: 


Jika harus menerapkan Action pada file image original, pastikan 
langkah “Save As” terdapat di dalam Action agar file image hasil 
olahan bisa disimpan dalam folder yang berbeda dengan folder file 
original. 


4. Masih di bagian Source, setelah itu aktifkan salah satu opsi 
yang tersedia. Berikut ini penjelasan masing-masing opsi. 


178 


Opsi Override Action “Open” Commands, bila opsi ini 
berada dalam keadaan aktif maka file akan dibuka bila 
langkah “Open” terdapat di dalam Action. Jika langkah 
“Open” tidak terdapat di dalam Action, maka file tidak 
akan dibuka. 


Opsi Include All Subfolders, aktifkan opsi ini untuk men- 
jalankan Action pada file yang terdapat pada folder di 
dalam folder yang telah Anda tentukan. 


Opsi Suppress File Open Options Dialogs. Jika tidak 
mengaktifkan opsi ini, setiap kali Action membuka sebuah 
dokumen dalam sebuah format yang menampilkan kotak 
dialog Open, maka Action akan terhenti dan menunggu 
reaksi Anda. Tentunya hal ini akan mengganggu kece- 
patan dan kelancaran proses kerja fasilitas Batch. 


Opsi Suppress Color Profile Warnings. Jika opsi ini berada 
dalam keadaan tidak aktif dan opsi Ask When Opening 
dalam pengaturan Color Settings berada dalam keadaan 
aktif, maka setiap kali Action membuka sebuah file yang 
berlawanan atau berkonflik dengan Color Settings, Action 
akan terhenti. Anda akan mendapati sebuah kotak dialog 
muncul untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. 


Setelah itu pilihlah salah satu opsi yang terdapat di kotak 
kombo Destination. Opsi ini menunjukkan bagaimana dan di 
mana file hasil olahan akan disimpan. 


e Pilihlah opsi None untuk membiarkan file tetap berada 
dalam keadaan terbuka setelah Action diterapkan. Anda 
bisa memilih opsi ini bila di dalam Action terdapat langkah 
penyimpanan. 

e Pilihlah opsi Save and Close untuk menyimpan setiap file 
yang diolah kemudian menutupnya. Tetapi sebaiknya hin- 
dari memilih opsi ini jika file yang Anda olah adalah file 
original. Sebab kesalahan yang mungkin terdapat dalam 
Action dapat merusak file original Anda. Sebaiknya pilih 
opsi ini bila file yang Anda olah merupakan file hasil 
penggandaan. 


e Pilihlah opsi Folder untuk menyimpan seluruh file yang 
diproses dalam sebuah folder yang spesifik. Tetapi Anda 
tidak perlu memilih opsi ini bila di dalam Action telah 
terdapat langkah penyimpanan. Jika Anda memilih opsi 
ini, lanjutkan dengan memilih tombol Choose untuk me- 
nentukan secara spesifik folder yang digunakan sebagai 
tempat penyimpanan. 


CATATAN: 


Jika menggunakan Action dalam batch prosesing, pastikan Action 
menutup file original tanpa menyimpannya. Dan pastikan tidak 
ada langkah “Save” dalam Action tersebut. 


6. Sementara itu bila Anda mengaktifkan opsi Override Action 
“Save As” Commands, maka file akan disimpan ke folder 
yang telah ditentukan jika di dalam Action terdapat langkah 
penyimpanan. Tetapi bila di dalam Action tidak terdapat 
langkah penyimpanan, maka file tidak akan disimpan. 


7. Selanjutnya di bagian File Naming tentukan penamaan file bila 
file hasil olahan disimpan dalam sebuah folder baru. Pilih 
elemen-elemen dari kotak kombo atau ketikkan teks dalam 
kotak yang tersedia agar ditambahkan ke dalam nama default 
file. 


8. Setelah itu di kotak kombo Errors sebaiknya pilihlah opsi Log 
Errors to File. Lantas klik tombol Save As dan tentukan lokasi 


179 


penyimpanan file teks log. Sementara itu Anda bisa memilih 
opsi Stop for Errors ketika masih melakukan uji coba terhadap 
sebuah Action dan ingin mengetahui kesalahan-kesalahan 
yang mungkin terjadi di saat itu juga. 

9. Sesudah melakukan serangkaian pengaturan di atas, klik 
tombol OK untuk memulai proses batch. 


MEMBUAT DROPLET 


Fasilitas Droplets merupakan salah satu fasilitas yang terdapat di 
dalam fitur Automate. Fasilitas ini bekerja tak ubahnya seperti 
fasilitas Batch. Bedanya, Anda cukup menggunakan langkah klik 
dan drag dalam penggunaan Droplet untuk mengolah beberapa 
image secara serentak. 


Secara sederhana bisa digambarkan bahwa fasilitas Droplet ini 
berfungsi sebagai semacam shortcut untuk sebuah action. 
Dengan fasilitas ini, Anda bisa memasukkan file ke dalam droplet 
dan droplet yang akan melakukan pekerjaan selebihnya untuk 
Anda. 


Nah, untuk membuat Droplet ikuti langkah-langkah di bawah ini. 


1. Awali dengan memilih menu File » Automate » Create 
Droplet. 


2. Pada jendela Create Droplet yang muncul, pilihlah tombol 
Choose yang terdapat di bagian Save Droplet In. 


3. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan Droplet pada kotak 
dialog Save yang muncul. 


4. Jika sudah pilihlah tombol Save. 


5. Kembali ke jendela Create Droplet, Anda akan mendapati 
Opsi-opsi yang sama seperti pada jendela Batch. Untuk itu 
lakukan pengaturan seperti halnya ketika Anda menggunakan 
fasilitas Batch. Jendela Batch dan jendela Create Droplet 
hanya memiliki satu perbedaan, yakni bila pada jendela Batch 
Anda harus menentukan lokasi file-file yang hendak diolah, 
maka pada jendela Create Droplet, Anda hanya menentukan 
lokasi penyimpanan droplet yang kelak hendak digunakan. 


180 


Create Droplet 


Save Droplet In 
Choose... ) EAPuji TitiplimageiHasi DropletiMy Droplet.exe 


Play 
Set Myaction 
Action: | Professional BW Grain 
Hloverride Action “Open” Commands 
Include All Subfolders 
'Suppress File Open Options Dialogs 
Suppress Color Profile Warnings 


























Destination: | Folder N 


(choose... ) E-Puji Titip|ImagelHasil Dropleti 
Hoverride Action “Save As" Commands 

File Naming 
Example: ImagekuidsAstat.aif 








(imageku || 1 Digit Serial Number 
(as | | Serial Letter (a, b, c...) 
| stat || extension 


Starting serial#: | 1 











Compatiblity: 











Errors: | Log Errors To File | 


Save As... | EMPuji TitipiLog Error.txt 








Tampilan jendela pengaturan Create Droplet 


6. Jika sudah pilihlah tombol OK. 


MENGGUNAKAN DROPLET 


Setelah sebuah Droplet selesai dibuat, selanjutnya Anda cukup 
melakukan langkah klik dan drag untuk menggunakan Droplet 
tersebut. Berikut ini langkah-langkah selengkapnya. 


1. Bukalah terlebih dahulu folder penyimpanan Droplet yang 
telah Anda buat sebelumnya. 


fe ExPuji TitipNlmage Hasil Droplet 
File Edit View Favorites Tools Help 


Ora DH Ps fe Folders 


Address (C5 Expuji TiiptimagelHasil Droplet 





Folders 
2 (9 Image 
Ga 
(& Ban 
(ED Bangunan 
(€ Bath - 
#3 (2) Benda Fiy Dropiet) N 


P anga 


(G Desain 

@ ut 

(O Hasil Batch 

(GO Hasil Droplet 

NG Hewan 

(&d kartun 
(BO Koleksi Font 


« 
1 objects (Disk free space: 41.0 GB) "4 My Computer 








Tampilan Droplet 


181 


2. Masukkan beberapa image yang hendak diolah menggunakan 
Droplet ke dalam folder penyimpanan Droplet tersebut. 


fe EAPuji TitipVmageMasil Droplet 
File Edit View Favorites Tools Help 


Ds DP semen | (Ps Fotters | Jai 387 DK MO) | TSI | KRS Folder sime 


Adiress (9 EMPuj Titip|ImagelHasil Droplet 





Folders 


& (2) Brush, Photoshop 


D coptue 
HI (O Collaborative Work. 
3 & Image 

Da 
(2 Balon 
(53 Bangunan 
Ca Bateh 

@ & Benda 
Pamnga 
3 Desain 
2 Fut 
(0 Hasil Batch 

@ (O Hasil Droplet 
1 Hewan 
(& Kartun 

@ 5) Koleksi Font 

BO Novel 
$& orang 

(3 (5 Pemandangan 
S piture 
Sa Pohon 
(& sayap 

Me — - 
Is objects (Disk free space: 41.0 GB) 4 My Computer 








Tampilan beberapa image di folder Droplet 


3. Setelah itu seleksilah seluruh file image dan drag ke Droplet 
sehingga menimpa Droplet tersebut. 


4. Sesaat kemudian Action segera dijalankan. Jika Action telah 
selesai bekerja, Anda akan mendapati file-file image hasil 
penerapan Action telah muncul dalam folder penyimpanan 
Droplet tersebut. 


e EMDuji TitipMimareMasil Droplet 
File dk Vew Favortes Toos He 


Dam DD Power iv ras | IG 2 19 || ratan 


dores (ES etpus TtptImapelMasi Dioplet 








Inagekutdstatat Iageku2dabitat —— ImegehuadeCatat 


& 


TImagekutdsDstat 





& 
9 objests (Disk free space: 41.0 GB) 3.04 NB 








Tampilan image hasil pengolahan Droplet 


182 


5. Atau, klik tombol kanan mouse pada sebuah image yang 
hendak diolah dengan Droplet dan pilih opsi Copy yang 
muncul. 


fe Euji TitipImageic 
File Edit View Favorites Tools Help 


Ds D- HP sea Folders | (35 (B7 DK 19 | (T- | IR Folder Sync 


address (C9 EAPuji TitiplimagelPic 
Folders 





3 HD Image 
Dar 
(@ Balon san 
(3 Bangunan 2 
Dah 1 
B5 Benda Refresh Thumbnsil 
Bunga Rotate Clockwise 
& Desain Rotate Counter Clockwise 
Out 
(& Hasil Batch 
(2 Hasi Droplet 1 
NG tiewan  shred File 
(Kartun Open With 
@ (Koleksi Font Bro archive... 
& &) Novel Ada to "Pic.rar" 
$& orang Bcompress and ema... 
@ €9 Pemandangan Wcompress to "Picurar" and ema 
Ope (Scan With Smadav 


ke) Picture Send To 
(0 Pohon 
sayap 2 
wa 
(GO Tato Create Shortcut 
O rekat oelete 
: Sa vatosfoers » Ranane 


|Gopies the selected iterns to the Cipboard, To put them in the new location, use the Paste com. 


Set as Desktop Backaround 
(Scan with AVG 





Properties 





Memilih opsi Copy 


6. Kemudian masuklah ke dalam folder Droplet. Klik tombol 
kanan mouse pada Droplet dan pilihlah opsi Paste. 


fe Euji TitipNlmageWasil Droplet 
File Edt View Favortes Tools Help 
Gs DP sem | 55 oers | (A8 CI DK M9 | KTI | IRR Foder 5m 


Address (ES EnPuji TitiptimageHasi Droplet 


(DD AVG Free Edition a 
SO Puji Ttp Open 
@& & Brush Photoshop Runas... 


& capture Mliscon with AVG 
@ (C9 Collaborative Work # shred File 
8 & image Baddtoardhve... 











Folders 


Dar 
(Cd Ban 
(G9 Bangunan 
Mbah 
& (R) Benda 
P unga 
@ Desain 
Dut 
(&D Hasil Batch 
(3 Hasil Droplet 
NG Hewan 
(@ kartun 
@3 (Koleksi Font 
& (C9 Novel 
$3 orang 
#3 (2D Pemandangan 
OP 
(Oo Picture 
Pohon El 
« ) » 





Wadi to"My Dropletrar" 

Bcompress and ema... 

Bcompress to "My Droplet.rar" and email 
Pin to Start menu 


1& scan With Smadav 


send To 


cut 
Copy 
Create Shortcut 3 
Delete 
Rename 


Properties 





Inserts the items you have copied or cut into the selected location. 





Memilih opsi Paste 


183 


7. Sesudah itu Anda akan mendapati sebuah file image hasil 
penerapan Droplet. 


fe EAPuji Titiplmage Hasil Droplet 


File Edit View Favortes Tools Help 
GO: Op PB 
Address (G3 RApuj TtipfimagelHasil Droplet 
Folders 
(2 AVG Free Edition 
SO Puji Titip 
& (& Brush Photoshop 
(& capture 
& (& Coleborative Work 
& & Image ImagekuidsAstat 
ar 
(& Balon 
(Ed Bangunan 
(Batch 
BO Benda 5 
Pang | 
(5 Desain 
@ Put Imageku2dsBstat ImagekusdsCstat 
(ED Hasil Batch 
(9 Hasil Droplet 
Md Hewan 
(& Kartun 
2 (5 Koleksi Font 
& (Novel 
3 orang “ 
« » 


(Description: Adobe Photoshop Droplet Company: Adobe Systems, Incorporated File Version 427 KB "4 My Computer 














Tampilan file-file hasil olahan Droplet 


184 


